06.11.16 


2016: The Year of Encountering CHRIST in EvenAihing | www.gms.or.id 


04Sayapiman 0sCGC Surabaya 10 Aku Sembuh! 
Artikel Vibrant Leader — Kesaksian 
GMS News 


"SEBELUM AKU 
TERTINDAS, AKU 
MENYIMPANG, TETAPI 
SEKARANG AKU 
BERPEGANG PADA 
JANJI-MU." 


(MAZMUR 119:67) 


Bagian berikutnya dari Mazmur 119 adalah 
pasal 65 - 72 yang disebut Teth. 


agian lain Alkitab mengatakan, “Tuhan 
» juga tidak pernah merencanakan 

hal yang buruk dalam hidup setiap 
orang percaya. (Yeremia 29:11). Iman adalah 
pilihan pribadi, setiap orang dapat memilih 
untuk percaya dan mempercayakan diri 
kepada Tuhan atau sebaliknya. Ketika seorang 
memilih untuk hidup di luar Tuhan, maka dia 
menyerahkan dirinya kepada kuasa yang bukan 
Tuhan, di sanalah dia akan ditindas tanpa ada 
pengharapan, pembelaan dan pertolongan 
(Yohanes 10:10). 

Mazmur 119: 67 mengatakan, Sebelum aku 

tertindas, aku menyimpang, tetapi sekarang aku 


berpegang pada janji-Mu." Hal ini mengandung 
gambaran yang diceritakan Tuhan Yesus dalam 
Lukas 15:11-32 tentang anak bungsu yang 
terhilang. Perumpamaan itu menceritakan bahwa 
ketika seseorang memilih untuk meninggalkan 
Tuhan, maka orang tersebut akan diperbudak 
oleh “kesenangan dunia" yang membawanya 
kepada kesengsaraan hidup. 

Kesadaran yang disertai pertobatanlah yang 
dapat membawanya kembali kepada Bapanya, 
yang tetap tulus mengasihi dengan kasih yang 
tidak pernah berubah. 


KEMBALI KE PELUKAN 


Saat seseorang bertobat dan kembali kepada 
Tuhan, maka dia kembali pada pelukan kasih 
Tuhan. Dengan maksud itulah pemazmur menulis 
ayat 71, “Bahwa aku tertindas itu baik bagiku, 
supaya aku belajar ketetapan-ketetapan-Mu.” 

Dengan pertobatan, maka pemazmur 
semakin disadarkan akan kasih Tuhan yang 
tidak pernah berubah (ayat 65, 68) dan betapa 

mulianya Firman Tuhan, yang 
menjadi penuntun kehidupan untuk 
menemukan kemerdekaan hidup 
yang sejati dan yang membawa 
hidupnya kepada perkenanan 
Tuhan, serta memperlengkapi 
dirinya dengan kebijaksanaan 
dan pengetahuan yang baik 
(ayat 66). 
Itulah sebabnya 
pemazmur menutup 


bagian ini dengan menyatakan penghargaannya 
terhadap Firman Tuhan, “Taurat yang 
Kausampaikan adalah baik bagiku, lebih dari 
pada ribuan keping emas dan perak: (ayat 72). 

Dan diperkuat dengan komitmen dan doa 
pribadinya, “Engkau baik dan berbuat baik: 
ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. 
Orang yang kurang ajar menodai aku dengan 
dusta, tetapi aku, dengan segenap hati aku 
akan memegang titah-titah-Mu. Hati mereka 
tebal seperti lemak, tetapi aku, Taurat-Mu ialah 
kesukaanku:' (ayat 68-70). 


HIKMAH PERJALANAN 


Saudaraku, hidup ini adalah sebuah 
perjalanan, bila kita memilih berjalan tanpa 
Tuhan, maka kita akan dipenuhi dengan 
penyesalan demi penyesalan, kekecewaan demi 
kekecewaan. 

Hanya dengan kembali kepada Tuhanlah, 
yang akan mengubah perjalanan hidup kita. 
Bahkan menjadikan kita menemukan hikmah 
dari perjalanan yang telah kita lewati, sekalipun 
penuh dengan penyesalan dan kekecewaan. 
Karena di dalam Tuhan, kita menemukan kasih- 
Nya yang tidak pernah berubah. 

"Janganlah kiranya kasih dan setia 
meninggalkan engkau! Kalungkanlah itu pada 
lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu, maka 
engkau akan mendapat kasih dan penghargaan 
dalam pandangan Allah serta manusia. 
Percayalah kepada TUHAN dengan segenap 
hatimu, dan janganlah bersandar kepada 
pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala 
lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu." 
(Amsal 3:3-6). m (Pdt. Samuel Handoko) 


") 


emikian juga Roh membantu kita . f 

dalam kelemahan kita: sebab kita & 
tidak tahu, bagaimana sebenarnya 1 

harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk 

kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan g 

yang tidak terucapkan. ' 9 

- Roma 8:26 


Saat engkau begitu lemah 
Keadaan menekanmu di 
dara-diri 

Berserulah kepada Allah 

Dia pasti memberikan 
Semangat Yuk b 

Kekuatan “tuk kembali 
Bahkan sayap iman tuk terbang 


Span sasttan 


oa alas pesawat yang 


Pa ha. demakin, kecil problema 


yang menghimpilmut 
etika san ka Mel 


bersama Oia 


Bersambung ke hal. 9 


0z4c0zE1580 : sSWS 
basudfome (eliay wef eweyas) 


01010009(T£0) : 3uoyd 


CG) pJ0sWw3OSMW : j1ewgJ 


!SN LIVLNOO 
(ueelayad siuaf “AggoH) 
co 
PA PN ine Skip DD» 
ejsemseiim / eyesn3uad — (0 2 
yewnu yeyag Hi — SS. 
(e3uenjay AW 'oug /epnwag /uefejag /ieuw) eisn tensas K5 — Ts « 
“ 
(x epuej uag) — 2: s 
fueyjesepjag ueyui3ulp 3ueA dno1g pauuo) “p Ez NP 5 
2 geri 
Pa Pa DEAD  PEANA BEAN : dH/ vodjay Ge | -— a57 
“— lw sa 
—d.: en 
. —- 9 
Az 
an 3 
— 


#00nennenne25s0n0epennesenennasnannnsounDesonsonnonne nn00ne0 : dey3uay gwey na 
YEYiusW Wnjeg / Yeylusy :SNJEJS 


— - 
z 
Oo 
ON 1JDUUO) 2 


“ya ! 
UOJEYS 1eMBIW elasan JYP, “3 


@ @ 
Tayangan Ulang Tayangan Ulang 
Ibadah Minggu I Ibadah Minggu II 
GMS Pusat GMS Pusat 


Pk. 08.00, 11.00, 
20.00, 23.00 WIB 
www.mstv.tv 


“Komunikasi” 
Pk. 02.00, 05.00, 
14.00, 17.00 WIB 
www.mstv.tv 

Bp. John Mantofa 


Pk. 08.00, 11.00, 
20.00, 23.00 WIB 
www.mstv.tv 


(Re-run) 

Before 30 Show 
“Miracles Edition” 
Pk.10.00 WIB 
www.mstv.tv 


”Emosi” 

Pk. 02.00, 05.00, 
14.00, 17.00 WIB 
www.mstv.tv 
Pdt. Fuji Harsono 


Before30 English 
Pk. 08.00, 11.00, 
20.00, 23.00 WIB 
www.mstv.tv 


Mawar Sharon 
Women 

Pk.10.00 WIB 

GMS Main Hall 

Pdp. Rebecca Lippy 


Mawar Sharon 

Senior 

“Sampai Masa Tuamu 
Aku Menggendong 
Kamu” 

Pk. 10.00 WIB 

Chapel GMS 

Pdt. Antoni Moelyono 


Recorded at 
MSTV.TV 


sennaanaan ne mnpaa —— sensansatan, 


Minggu, setiap pk. 08.00 WITA 
Jl. Sriwijaya 132, Mataram, 
Lombok setiap tulisan yang masuk 


sesuai standar Voice 


"redaksi Voice berhak 
menyeleksi dan menyunting 


CP: Pdp. Hendrik Orissanto, 
(Gembala GMS Lombok) 
08113070071 / 0818599240 


Tayangan ulang 
Ibadah Minggu III 
GMS Pusat 

Pk. 08.00, 11.00, 
20.00, 23.00 WIB 
www.mstv.tv 


“Dewasa” 
Pk.02.00, 05.00, 
14.00, 17.00 WIB 
www.mstv.tv 
Pdt. Fuji Harsono 


.5.. J 
- 


"SAMPAI MASA 
TUAMU AKU 
MENGGENDONG 


KAMU" 


RABU, 

9 NOV 2016 
PK. 10.00 WIB 
CHAPEL GMS 


PEMBICARA 
PDT. ANTONI MOELYONO 


Doa FAJAR 
Pk.04.30-06.00 WIB 
GMS Chapel 


Tayangan ulang 
Ibadah Minggu IV 
GMS Pusat 

Pk. 08.00, 11.00, 
20.00, 23.00 WIB 
www.mstv.tv 


“Kitab Wahyu 5” 
Pk. 02.00, 05.00, 
14.00, 17.00 WIB 
www.mstv.tv 

Pdt. Philip Mantofa 


Doa Malam 
Pk.19.00 WIB 
GMS Main Hall 
Pdt. Djajadi 


(Re-run) 

Before 30 Show 
“Miracles Edition” 
Pk.19.30 WIB 
www.mstv.tv 


P 


Before30 English 
pk. 08.00 & 11.00 WIB 
www.mstv.tv 


(Re-run) 

Before 30 Show 
“Miracles Edition” 
Pk.15.00 WIB 
www.mstv.tv 


Army of God 
Revival Services 
Pk.16.00 WIB 

GMS Main Hall 


Pro-M Revolution 
“Worship with 
Imagination” 
Pk.19.00 WIB 

GMS Main Hall 

Pdt. Sukirno Tarjadi 


(Es 


Sunday Services 
Pk.07.00, Pk.10.00, 
Pk.16.00, Pk.19.00 WIB 
GMS Main Hall 


FagleKidz 
jadwal lihat di hal. 11 


Army of God 
Revival Services 
Pk.13.00 WIB 

GMS Main Hall 


Before 30 Show 
“Miracles Edition” 
Pk.14.00 WIB 
www.mstv.tv 


Perjamuan Kudus 
disetiap Ibadah 


-? PERJAMUAN 
KUDUS 


MINGGU, 13 NOV 2016 
di setiap ibadah 


“Penyebab Anda tidak mau 
memberitakan injil adalah karena 
Anda tidak tahu nilai dari Injil itu 
sendiri. Oleh karena itu, sebelum 
keluar rumah untuk mengabarkan 
Injil, injili diri Anda sendiri terlebih 
dahulu”, demikian disampaikan Ps. 
Joey Bonifacio, dalam kotbahnya di 
Connect Group Conference “Vibrant 
Leader” yang diadakan Sinode GMS 
pada 16-17 September 2016 di GMS, 
Jalan Cempaka 18i-24 Surabaya. 

Perjalanan tiga kota Connect 
Group Conference dimulai di Kota 
Surabaya dan ribuan orang hadir serta 
mengikuti dengan antusias sesi demi 
sesi dari awal hingga akhir. 

Pembicara dalam konferensi 
Surabaya antara lain Pdt. Fuji Harsono 
dan Pdm. Lena, Pdt. Joey Bonifacio, 
Pdt. Caleb Natanielliem, Pdt. Judy 
Koesmanto, Pdt. Thomas Budianto, 
Pdt. Yosep Moro, Pdt. Samuel Muji 
dan Pdt. Lanny Tan. 

“Vibrant leader adalah pemimpin 
yang kreatif dalam menjangkau 


CGC SURABAYA 


VIBRANT LEADER 


jiwa, tidak gampang menyerah, mau terus 
belajar, mempunyai strategi untuk membuat 
orang berapi-api, serta memiliki hidup 

yang berpusat kepada Tuhan. Jangan takut, 
karena masa-masa sulit adalah tempat di 
mana hikmat Tuhan akan bertumbuh subur 
dan mujizat banyak terjadi,” kata Pdt. Judy 
Koesmanto, dalam sesinya. 

“Vibrant Leader berarti memiliki 
kesungguhan hati untuk berjumpa Tuhan, 
lebih dari hanya rindu. Karena dari 
perjumpaan, akan muncul perubahan hidup 
yang menginspirasi banyak orang,” kata Pdt. 
Fuji Harsono, dalam sesi pertama. 

Dalam sesi penutup, Pdt. Caleb 
Natanielliem menyampaikan “Kerinduan 
Tuhan lebih penting dari apa kata orang. 
Kerinduan Tuhan adalah supaya melalui 
Connect Group, setiap murid bisa berakar 
ke dalam, semakin mengenal Tuhan dan 
menjadikan Tuhan sumber kehidupannya.” 

Tidak hanya melalui sesi-sesi kotbah, 
peserta juga diberkati melalui sesi-sesi 
pengajaran, workshop, talkshow dan 
drama pendek untuk memudahkan 
peserta memahami materi. Setelah ini, 

CG Conference diadakan di Jakarta (23- 
24 September 2016) dan Manado (30 
September - 1 Oktober 2016). Puji Tuhan! 
M ag/ 


A 
Di saat kita mampu melakukan banyak 
hal yang luar biasa di dalam kehidupan ini, 
bukan berarti kita hebat, tetapi Roh Allah di 
dalam diri kitalah yang turut bekerja untuk 
3 mendatangkan kebaikan. 

Kemampuan saya mengajar Matematika 
sebagai guru les untuk jenjang SMA sangat 
terbatas. Suatu kali, seorang murid saya 
yang duduk di kelas 2 SMA melaporkan 
sebuah 'kabar baik" la menunjukkan kertas 
hasil ujiannya yang mendapatkan nilai 
sempurna. Soal ujian yang diberikan guru 
sekolahnya cukup sulit. Dia berkata, “Ketika 
saya terdesak, tiba-tiba saya teringat kata- 
kata Ce Lina mengenai metode yang harus 
dilakukan untuk menjawab soal-soal seperti 
ini” 

Menariknya, saya tidak ingat pernah 
memberikan penjelasan sedemikian 
detailnya kepada murid ini, sekalipun ia 
berkali-kali mengatakan bahwa dari sayalah 
dia mempelajarinya. Saya percaya bahwa 
Roh Allah turut bekerja menyempurnakan 
'jurus-jurus matematika' yang saya ajarkan 
kepadanya, sehingga menghasilkan sebuah 
nilai yang luar biasa. 


h . « -. “3 . 

Dalam Kejadian 39-41 diceritakan 
mengenai Yusuf, se ng pe a yang 
mendapatkan favor dari Tuhan. Roh Allah 
menyertai Yusuf ke mana pun ia ditempatkan, ag 
baik ketika dia menjadi seorang budak di 
rumah Potifar maupun ketika ia berada di 
dalam penjara. 

Perhatikan keadaan Anda sekarang! 
Apakah Anda berada di posisi tanpa 
pengharapan atau pada kondisi yang begitu 
melemahkan? 

Tempat serta situasi Anda sekarang 
bukanlah masalah besar bagi Allah untuk 
memulihkan dan mengangkat kehidupan 
Anda. Yang menjadi masalah adalah apakah 
Anda sudah mengundang Roh Allah untuk 
masuk ke dalam diri Anda dan mengizinkan 
Dia menempati 'kursi kendali' kehidupan 
Anda? 

Roh Allah menjadikan kita kuat, mampu 
menanggung banyak perkara, dan melakukan 
hal-hal besar untuk kemuliaan-Nya. Satu hal 
yang perlu kita ingat yakni: ketika kita memiliki 
Roh Allah, kita pasti berbuah.m (Linawati 
Santoso, Jemaat Profesional Muda GMS 
Surabaya) 


10 


“mg 


elah puluhan tahun saya 
I menderita asma. Di suatu malam, 
tiba-tiba saya ingin membuka 
renungan Before 30, dan di buku tersebut, 
Ps. Philip menyarankan supaya kita tidak 
berdoa untuk diri sendiri saja, tetapi 
juga untuk orang lain yang mempunyai 
keluhan yang sama dengan kita. 
Beberapa waktu kemudian, tepatnya 
saat ibadah sore di Minggu, 10 April 2016, 
Pdt. Jusuf Soetanto tiba-tiba berkata 
secara spesifik bahwa ada orang yang 
sudah sakit dan tidak sembuh-sembuh 
akan Tuhan sembuhkan seketika. 
Saat itu saya berlinang airmata dan 
berkata, "Tuhan Aprilia sakit. Tuhan akan 
menyembuhkan: Amin. 


Pulang dari kebaktian, nafas sedikit 
lega. Tanggal 16 April 2016, Tuhan kembali 
meneguhkan lewat buku renungan, “Dalam 
kesesakan aku telah berseru kepada TUHAN, 
TUHAN telah menjawab aku dengan memberi 
kelegaan" (Mazmur 118 : 5). 

Tanggal 19 April 2016, Ketua CGP-23 kami, 
Pak Husin, menulis kesaksian di group CG, 
bahwa asmanya telah sembuh. Sekali lagi saya 
diteguhkan, kalau Pak Husin bisa sembuh, saya 
pun bisa sembuh. Hari itu saya didoakan Pak 
Husin agar asma saya sembuh. Hari itu saya heran 
karena posisi duduk saya diterpa angin AC secara 
langsung, tapi sampai CG selesai saya tidak pilek, 
bahkan waktu malam saat saya tidur, tidak pilek 
sama sekali. Esoknya saya melakukan tes ringan 
dan nafas saya tidak tersengal-sengal seperti 
biasanya. Sampai saat ini asma saya sudah tidak 
pernah kambuh lagi. 

Ini merupakan kado terindah dari Tuhan. 
Siapapun yang membaca kesaksian ini tidak 
kebetulan, Tuhan juga mau menyembuhkan anda 
yang sakit asma. Bergabunglah dalam Connect 
Group, dan Anda akan mendapatkan saudara 
( rohani yang akan menguatkan, menghibur dan 
mendukung Saudara. Tuhan Yesus Memberkati. « 
(Aprilia CGP 23, GMS Pusat). 


N 


Tn Ya 


GEREJA 
MAWAR SHARON 


Jl. Cempaka 24, Surabaya. 
E-mail: Info@gms.or.id 
TELP.: (031) 60007000 (HUNTING) 
FAX : (62-31) 5322452 
Persembahan Anda untuk 
Gereja Mawar Sharon dan 
Bukit Doa Immanuel 

dapat ditransfer ke: 

No. Rek. A/C 010.049.700.0 
BCA Veteran - Surabaya 
” @gmschurch 
@@gmschurch 


Ml cerda mawar sharon 


Kesaksian anda bisa dikirim ke: 
email. agung.p@gms.or.id / 


telp. 031-60007000 ext. 103 / 
surat: GMS - Jl. Cempaka 18i Sby 


GMS Surabaya 

Kebaktian Umum | Pk. 07.00 WIB 
Kebaktian Umum II Pk. 10.00 WIB 
Kebaktian Umum II Pk. 16.00 WIB 
Kebaktian Umum IV Pk. 19.00 WIB 
Army of God Revival Services Pk. 13.00 WIB 
Kebaktian Anak (Sabtu) Pk. 16.00 WIB 
Auditorium MSCS (Voltage) 

Kebaktian Anak I Pk. 07.00 WIB 
r.202 (All Stars), Auditorium MSCS 2 
(Supertrooper 4 Voltage) 

Kebaktian Anak II Pk. 10.00 WIB 


r.202 (All Stars), Auditorium MSCS 2 
(Supertrooper 4 Voltage) 
Kebaktian Anak III Pk. 16.00 WIB 
r.202 (All Stars), Auditorium MSCS 2 
(Supertrooper 4 Voltage) 
English Service 


(MSCS It.1) Pk. 16.00 WIB 
Kebaktian Anak IV Pk. 19.00 WIB 
r.202 (All Stars), convention hall 
(Supertrooper) 


Army of God Revival Services 
Sabtu Pk. 16.00 WIB 
Jl. Cempaka 18i, Surabaya. 


Keb. Profesional Muda 
Sabtu Pk. 19.00 WI 
Kebaktian Anak (Sabtu) Pk. 19.00 W 
Jl. Cempaka 18i, Surabaya. 


www 


Bukit Doa "Immanuel" Prigen 
Keb. Umum Pk. 10.00 WIB 
Bukit Doa Immanuel, Prigen (Tretes) 


GMS Unity Surabaya Timur 
Keb. Umum - Anak | Pk. 07.00 WIB 
Keb. Umum « Anak II Pk. 10.00 WIB 


Sanctuary Room, 1st floor. 

Vision Building, Marvell City Complex. 

Jl.Raya Ngagel 123, Surabaya. 

Cp. Melyana (089677931982/081390801878) 


GMS House of Victory Surabaya Selatan 

“ Sat. Jemursari, Pondok Tjandra, & Rungkut 
Keb. Umum # Anak Pk. 07.00 WIB 
Jl. Siwalankerto 145 

Cp. Deky (081-23288-544) 


GMS Revelation Surabaya Barat 


Doa Malam (Jumat) Pk. 19.00 WIB 
Keb. Umum «4 Anak I Pk. 07.00 WIB 
Keb. Umum -« Anak II Pk. 10.00 WIB 


JI. Raya Sukomanunggal 

Komplek Pertokoan Satellite Town 
Sguare Blok F/ No: 1-6, 22-26 
Telp. 031-7319854 


GMS Denpasar-Bali (The Light) 


Keb. Umum « Anak | Pk. 08.00 WITA 
Keb. Umum « Anak II Pk. 11.00 WITA 
Keb. Umum Pk. 17.00 WITA 
Keb. Youth Pk. 14.00 WITA 


Keb. Profesional Muda (Sabtu) Pk. 19.00 WITA 
Jl. Teuku Umar Barat 275,Denpasar, Bali 
(Sebelum Depo Bangunan) 

Telp: 0361-8466437 


GMS Revival Sidoarjo 


Keb. Umum «4 Anak I Pk. 07.00 WIB 
Keb. Umum « Anak II Pk. 10.00 WIB 
Keb. Umum « Anak III Pk. 16.00 WIB 


Keb. Umum IV 4 Pro-M Pk. 19.00 WIB 
Voltage (Sabtu) Pk. 16.00 WIB 
Keb. AOG Pk. 13.00 WIB 
Ibadah Pemulihan (Jumat) Pk.19.00 WIB 


Sebelah "HERO" Supermarket, KAV.A2 
No. 27-32 Jl. Pahlawan Sda. 
Telp. 8946136, Fax: 8052650 


GMS Revival Madiun 


Umum « Anak | Pk. 07.00 WIB 
Umum # Anak II Pk. 17.00 WIB 
Pro M (umum) Pk. 10.00 WIB 
AOG Pk. 13.00 WIB 
Eaglekidz (Sabtu) Pk. 16.00 WIB 


Jl. Bogowonto 1 
Telp: 0351-469869 


GMS One Family Malang 

Keb. Keluarga # ProM 4 Anak! Pk. 07.00 WIB 
Keb. Keluarga # ProM 4 Anak II Pk. 10.00 WIB 
Keb. Keluarga # ProM 4 Anak III Pk. 16.00 WIB 


Keb. Pelajar « Pemuda Pk. 13.00 WIB 
Doa Malam (Rabu) Pk. 18.00 WIB 
Jl. Raya Dieng 19, Malang 

Telp. 0341-570539 

GMS Jombang 

Keb. Umum | Pk. 07.00 WIB 
Keb. Umum II Pk. 16.00 WIB 
Eaglekidz (Rabu) Pk. 16.00 WIB 
Keb. Pelajar & Pemuda Pk. 10.00 WIB 
Keb. Pemulihan Jumat) Pk. 18.30 WIB 
Keb. Pro-M (Sabtu) Pk. 18.00 WIB 


Sekretariat & tempat Ibadah: 
Kompleks Ruko Cempaka Mas C-8 
Jl. Soekarno Hatta, telp.0321-8492150 


GMS Revival Tulungagung 


Doa Malam (Jumat) Pk. 19.00 WIB 
Keb. Umum - Anak I Pk. 07.00 WIB 
Keb. Umum « Anak II Pk. 16.00 WIB 
Keb. Remaja Pk. 10.00 WIB 
Jl. WR. Supratman no 104, 

Telp. Kantor 0355-328170 

GMS Revival Jember 

Keb. Umum | Pk. 07.00 WIB 
Keb. Umum II # Pro-M Pk. 10.00 WIB 
Keb. Umum III Pk. 16.00 WIB 
Keb. Youth Pk. 13.00 WIB 
Jl. Trunojoyo 26, di pertokoan JBC 

Eaglekidz | Pk. 07.30 WIB 
Eaglekidz II Pk. 17.00 WIB 
Eaglekidz III Pk. 16.00 WIB 
Voltage (Sabtu) Pk. 17.00 WIB 


Jl. Trunojoyo 26, Jember. 
Sekretariat: Pertokoan JBC Ruko C2-C3 
Telp & Fax 0331-425153 


GMS Kediri 
Keb Umum -# Anak I Pk.10.00 WIB 
Keb. Umum « Anak II Pk. 16.00 WIB 


Hotel Grand Surya Jl. Dhoho 95, Kediri 
Telp. 0354-4526285 CP: Bp. Sunggana 


GMS Miracle Yogyakarta 


Ibadah Umum Pk. 10.00 WIB 
Keb. Doa Malam (Jumat) Pk. 18.30 WIB 
Keb. Eaglekidz Pk. 10.30 WIB 
Keb. AOG Pk. 13.00 WIB 


Pacific Building It. 3, 

Jl. Laksda Adisucipto 157 
telp.0274-555497, fax.0274-557904 
CP: Pdp. Arief Wicaksono (08562722328) 


GMS Amanat Agung Magelang 


eb. Umum Pk. 07.00 WIB 
eb. Umum II 4 ProM Pk. 17.00 WIB 
eb. Youth Pk. 11.00 WIB 
eb. Anak (Sabtu) Pk. 16.00 WIB 
I. Gatot Subroto 408 

CP:lrma (081 3244 32651) 

Sekret: Jl. Gatot Subroto 36D/E 

Telp: 0293-314652, 085100515771 

Fax: 0293-3191391 

GMS Kemah Kemenangan Salatiga 


eb. Umum # Anak Pk. 08.00 WIB 
eb. A0OG1 Pk. 13.00 WIB 
eb. AOG 2 Pk. 16.00 WIB 


I. Sukowati 62, Salatiga 
Telp/Fax (0298) 328124, 
CP: Paulus Eko (085740282010) 


GMS Tower of Victory Semarang 


eb. Umum # Anak | Pk. 10.00 WIB 
eb. Umum # Anak II Pk. 16.00 WIB 
eb. AOG Pk. 13.00 WIB 


Gereja Mawar Sharon “Tower of Victory" 
enara Mas Building 3rd floor 

ajapahit 198 

Telp. 024-6721318, fax. 024-6720283 
CP: Monalisa (085713022022) 


GMS Solo 

Ibadah Umum « Anak | Pk. 10.00 WIB 
Ibadah Umum - Anak II Pk. 16.00 WIB 
Ibadah Youth Pk. 13.00 WIB 
Ibadah Pro-M Pk. 19.00 WIB 


Aston Solo Hotel. Ballroom It. 5. 

Jl Slamet Riyadi 373 Solo 

Sekretariat Gereja. Jl. Dr. Supomo 75, 77 Solo 
(Telp/ Fax): 0271-723172. 


(HP) 082137313553 

GMS Favour Jakarta 

badah Umum -Anak | Pk. 10.00 WIB 
badah Umum «4 Anak II Pk. 16.00 WIB 
badah Youth Pk. 13.00 WIB 
Voltage (Sabtu) Pk. 13.00 WIB 


Central Park Mall, Podomoro City, 
Gedung TRIBECA Lt. 1 

. Let. Jend. S. Parman Kav.28, JakBar 
(Sebelah Mall Taman Anggrek) 

Telp: 021-56985786 / 87, 

Fax: 021-56985785 


GMS Tentara Tuhan Bandung 
eb. Umum # Pro-M Pk. 10.00 WIB 
eb. Anak Pk. 10.30 WIB 
eb. Youth Pk. 13.00 WIB 


'eeting Room Royal Palm It.8 

Aston Tropicana Hotel Bandung 
Premier Plaza, Jl. Cihampelas 125-120 
Bandung 40131 

Sek: Jl. Terusan Sutami, Komp. Setrasari Mall 
Plaza 2, blok A no. 6 
Telp: (022) 87775119 


GMS Provider Sukabumi 
badah Umum & Anak Pk. 10.00 WIB 
Hotel Maxone, JL. Siliwangi No. 90 

antor & Sekretariat : 

Pesona Pangrango Blok Z3 No. 1 Sukabumi 
Telp: (0266)6243619 

Cp : Arsih/Ryan : 08561611930 


GMS Mercy Balikpapan 


eb. Umum # Anak | Pk. 10.00 WITA 
eb. Umum # Anak II Pk. 17.00 WITA 
eb. Youth Pk. 13.00 WITA 


I. Mayjen Sutoyo RT. 44 no. 32 
Gunung Malang (ex. gudang YOVA Lama) 
Telp:0542 - 425937, Fax: 0542-425938 


GMS Marvelous Banjarmasin 


eb. Umum # Anak | 
eb. AOG 
eb. Umum # Anak II 


Sekt. Jl A. Yani Km. 3,5 No. B.8 
Ruko Tunjung Maya, Seberang 
Banjarmasin (0511-3252888) 
CP : Yuliana (085243551976) 


GMS Grace Samarinda 
eb. Youth 

eb. Umum 

Planet Swalayan It.2. 
eb. EagleKidz 


Sekre.: Ruko Citraland BL 17, 


Cp: Brilli (081308822698) 
GMS Glory of God Pontianak 
eb. Umum (It.2) 

eb. Anal 
badah Youth 

I. A. Yani, Komplek A. Yani 
Sentra Bisnis Blok C-12, 
Megamall, Pontianak. 
Sekre: It.1, (0561- 760049) 


GMS Restoration Ambon 
badah Umum 4 Anak 

badah Youth 

Convention Hall Pacific Hotel A 


Sekretariat: 


ecamatan Sirimau, Ambon 97 
Telp: 0911-314570 
CP: Erik (085347261119) 


GMS Saparua-MIk 

eb. Umum 

eb. Anak 

I. Depan Pasar Saparua 

Ex BANK Danamon) 

Cp: James Loimehiapy 

0852 4300 8824, Tel/Fax.093 


eb. Umum 

eb. Anak 

eb. Pemuda Pelajar 

I. Manusela, belakang kantor 
ejaksaan Negeri Masohi 
Telp: 0914-22790 

CP: Pdp. Rudy Ritiauw 
085243078844 


GMS Masohi (Maluku Tengah) 


Pk. 10.00 WITA 
Pk. 13.00 WITA 
Pk. 17.00 WITA 


HOTEL G'SIGN, Jl. A. Yani km 4,5 


Poltabes 


Pk. 13.00 WITA 
Pk. 17.00 WITA 


Pk. 17.00 WITA 


Planet Swalayan It.3, Jl. Rajawali no.8 


I. DI Panjaitan, Telp. 0541-4100650 


Pk. 10.00 WIB 
Pk. 10.15 WIB 
Pk. 14.00 WIB 


Pk 10:00 WIT 
Pk 14:00 WIT 
mbon Lantai 2, 


alan Cendrawasih no. 8 Ambon 


alan Rijali no. 26 Belakang Soya 


123 


Pk. 09.30 WIT 
Pk. 16.30 WIT 


-21487) 


Pk. 09.30 WIT 
Pk. 16.00 WIT 
Pk. 13.00 WIT 


GMS Tower of Strength Manado 


eb. Umum I 4 Anak 
eb. AOG 
eb. Umum II 


95115, Telp. 0431-831226 
Cp : Nain S. (085240163011) 


GMS Breakthrough Kendari 
badah Umum I 
badah Umum II 


CP : Novita (0852 5613 3910) 
Telp. 0401 - 3128751 


GMS Bitung 
ebaktian Umum # Anak 
ebaktian Youth (Sabtu) 


in) Telp: 0438 — 30903 


I. Wolter Monginsidi, Kompleks Bahu Mall 
Samping Apartemen Lagoon) Bahu - Manad 


Pk. 10.00 WITA 
Pk. 14.00 WITA 
Pk. 18.00 WITA 


te) 


Pk. 09.00 WITA 
Pk. 17.00 WITA 


Ruko GMS Breakthrough Kendari 
I.Supu Yusuf ( depan Plaza Kubra), Mandonga 


Pk. 10.00 WITA 
Pk. 17.30 WITA 


I. Samrat Pakadoodan Ling 3 (Sebelah Yeben- 


GMS Tondano (HOR) 


Cp 


ebaktian Umum # Anak Pk. 10.00 WITA 
ebaktian AOG Pk. 17.00 WITA 
. D.I. Panjaitan Ling 1, Taler 

(Depan Kantor Pos Tondano) 

Telp: 0431 — 324046 

GMS Kotamobagu 
ebaktian Umum 4# Anak Pk. 10.00 WITA 
ebaktian Youth (Sabtu) Pk. 17.00 WITA 


I. Sutoyo no. 28, 
(Depan Apotik Kotamobagu) 


. Gabriel Dimas (08229033390) 


GMS God's Dwelling Place Makassar 


eb. Umum | 4 Anak. Pk. 10.00 WITA 
eb AOG. Pk. 13.00 WITA 
eb Umum II 4 Pro-M. Pk. 17.00 WITA 
Hotel M-Regency 
I. Daeng Tompo No.8 Makassar 
Cp. Neltje (082187924935 ) 
Sek. Jl. Sungai Cenrana No. 26 
(Belakang Pasar Sawah) 
Telp. 0411 - 3638764 
GMS My Home Medan 
Keb. Voltage (Sabtu) Pk. 16.30 WIB 
Keb. Pro-M (Sabtu) Pk. 19.00 WIB 
Keb. Umum # Anak | Pk. 07.00 WIB 
Keb. Umum # Anak II Pk. 10.00 WIB 
Keb. Umum # Anak III Pk. 16.00 WIB 
Keb. Pemuda/ Pelajar Pk. 13.00 WIB 
Keb. AOG Pk. 13.00 WIB 
Sun Plaza, It. roof, Jl. H. Zainul Arifin 7, 
Sek: Jl. Gaharu no 27 B Medan, Telp : 061- 
1530760 
GMS True Vine Pekanbaru 
eb. Umum (It.2) Pk. 10.00 WIB 
eb. Anak (It. 1, VIP A.B.C) Pk. 10.00 WIB 
di Restoran Apollo, Jl. Ahmad Yani no.83 
eb. Youth (Sekretariat It.3) Pk. 14.00 WIB 
Sekretariat : 
n. Teuku Umar No. 20-22, Pekanbaru 
CP: Irawati Santoso (0812 6882 8800), 
Telp/ Fax: 0761-20019-20121/0761-854816 


Sel 


O 


Pp 


CP: 
badah Youth 


CP, 
MS 


G 
Ki 
Hote 
Jl 
Cc 


GMS Lighthouse Palembang 
badah Umum # Anak 
Hotel 


Pk. 10.00 WIB 
Horison Ultima Palembang Lt.3, R. 
meru 1, Jl. Jend. Sudirman 57 

Paul (081332212471) 

Pk. 14.00 WIB 
mp. Ruko Graha Maju Motor 


. Rasyid Nawawi No. 24-26F 


p (0711) 361425 / 366572 
heo (081995118283) 


4 


Lampung 
b. Umum 4 Anak Pk. 10.00 WIB 
Marcopolo, Ruang Restaurant 


. Dr. Susilo no. 4, Lampung 


: Bp. Eddy Yanto - 085359785588 


MS Jambi 


b. Umum 4 Anak Pk. 10.00 WIB 
mpleks ruko sentosa A3 - belakang Toko 


oria- Pasar, Jl. Raden Mattaher Jambi 


Tel 
08 


p 0741- 5911180 CP : Edi Riyanto Ong - 
13 3824 7888, Weinna - 0812 6065 6562 


